Kotak Surat Sahabat 

Mempersembahkan 



WAKTU BERCERITA 1 

Pelajaran 2 






Skepi Nenunjukkan Jalan 



Randy dan Debby sangat bersemangat. Mereka melompat- 
lompat. "Hari ini kita akan pergi ke rumah Nenek," Debby 
bernyanyi. 



"Kita akan pergi naik mobil Ayah," kata Randy. Ibu memandang mereka dan 
berkata, "Ibu harap kalian tidak menangis atau bertengkar atau membuat kekacauan di 
rumah Nenek." Randy berjanji, "Kami akan jadi anak yang baik." 

"Bolehkah kami membawa Skepi?" tanya Debby. Ibu berkata, "Ya, tetapi kamu harus 
mengawasi dia. Ayah dan Ibu akan tinggal dengan Paman Walter malam ini." 



Anak-anak berlari dan mengambil keranjang 
Skepi. Mereka meletakkannya di dalam mobil, 
di samping mereka. "Aku senang Skepi bukan 
milik tetangga kita," kata Debby sembari dia 
meletakkan Skepi di dalam keranjang. 

"Skepi milik kita sekarang," kata Randy. 
"Kita akan selalu menjaganya." 

Matahari telah terbenam ketika mereka tiba 
di rumah Nenek. Randy dan Debby tersenyum 
sambil melambai-lambaikan tangannya 
kepada Ayah dan Ibu mereka. 





Nenek memeluk mereka masing-masing. "Ayo 
masuk dan nikmati makan malammu," katanya. 
"Nanti Nenek akan membacakan sebuah cerita 
sebelum kalian tidur." 

Segera saja anak-anak siap untuk tidur. Nenek 
memulai ceritanya, "Suatu hari Tuhan Yesus 

berkata kepada murid-murid-Nya. Dia berkata 
kepada mereka jangan takut." 

"Apa itu murid-murid?" tanya Debby. 

"Murid-murid adalah orang yang pergi kemana-mana 
bersama Yesus. Mereka membantu Dia berkhotbah. Mereka 

adalah sahabat-sahabatNya," Nenek menjelaskan. "Tuhan 
Yesus berkata kepada mereka bahwa Dia mengasihi mereka. Dan Dia akan memberikan 
kepada mereka semua yang mereka butuhkan. Dia berkata bahwa Dia akan menjaga 
mereka. Dia berjanji kepada mereka. Kata-Nya, 7\KU akan selalu bersamamu/" 

"Yesus mengasihi kita juga ?" kata Randy. 

"Ya," kata Nenek menyetujui. "Ketika kita meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa- 
dosa kita dan menjadi Juru Selamat kita, kita menjadi milik-Nya. Yesus mengasihi dan 
memelihara kita sama seperti Dia mengasihi murid-murid-Nya. 

"Apakah Yesus bersama dengan kita pada 
malam hari?"tanya Debby, sembari 
menyandarkan kepalanya di bahu Nenek. 

u Ya, Debby," jawab Nenek. "Ingatlah, 
kata-kata Yesus, 7\KU akan selalu bersamamu/ 
Itu berarti siang dan malam. Artinya bahwa 
Yesus bersama kita di manapun kita berada. 
Kita tidak perlu menjadi takut karena Tuhan 
Yesus telah berjanji untuk memelihara kita 
setiap saat." 




Cerita oleh Edna Menzies. Copyright © 1974, 1979, 1998, 2001 
The Mailbox Club® International. Hak Cipta dilindungi. 



Ketika Nenek menyelesaikan ceritanya, anak-anak meletakkan Skepi di dalam keranjang 
dan menempatkannya di dapur. "Selamat malam, Skepi," kata mereka. Kemudian mereka 
naik ke atas tempat tidur. 



Sepanjang malam Debby terbangun. Angin bertiup dengan keras. Suara deru angin 
membuat suara gemuruh. Debby tidak menyukai suara itu karena itu membuatnya takut. 
Debby keluar dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar Randy. Dia menarik selimut Randy. 
"Randy," dia berbisik dengan suara yang gemetar. "Aku takut. Aku mau pulang." 




Randy duduk di atas tempat tidur. "Kita tidak 
dapat pulang sampai pagi, Debby," kata 
Randy. "Dan kita sudah berjanji untuk tidak 
menangis dan mengganggu Nenek, ingat?" 



Debby menghela nafas. "Aku pikir Skepi juga 
pasti ketakutan," katanya. 



"Ah nggak ," kata Randy sambil keluar dari 
tempat tidur. "Ayo kita lihat." 



Randy menggandeng tangan Debby. Dengan 
sangat tenang mereka mengendap-endap 
menuruni anak tangga. Mereka berlutut di depan keranjang di dapur. Bulan menyinari Skepi 
melalui jendela. Dia melingkar dan tidur nyenyak. 



"Lihat!" kata Randy. "Skepi tidak takut sedikit pun. Dia tahu kalau kita menjaganya. Dan 
Tuhan Yesus telah berjanji untuk menjaga kita. Kita seharusnya juga tidak kuatir." 



Debby tersenyum sementara dia mengusap air mata dari matanya. "Aku ingat sekarang," 
katanya. "Yesus berkata, 7\ku akan selalu bersamamu/ Itu ayat yang Nenek ajarkan kepada 
kita." 



"Ya," kata Randy. "Tuhan Yesus selalu bersama 
dengan kita, bahkan dalam kegelapan ketika 
angin bertiup. Dia akan menjaga kita." 




Debby menguap besar. "Aku tidak takut sekarang," 
katanya. "Aku akan pergi tidur sama seperti Skepi." 



"Mari kita mengucapkan ayat ini dengan 
pelan-pelan sementara kita naik tangga," 
kata Randy. "Kita akan mengucapkan satu 
kata pada setiap tangga." 

Anak-anak telah mengatakan ayat itu 2 kali 
saat mereka sampai di anak tangga yang terakhir. 
Kemudian mereka kembali pergi tidur dan segera 
tertidur nyenyak 




▼ Mempelajari ayat. Kemudian lihatlah jika kamu 
dapat mengisi kata-kata yang hilang pada setiap 
langkah. Mulailah dari bawah. Kemudian letakkan 
ayat ini di dalam kamarmu bersama dengan 
ayat-ayatmu yang lain. 



akan 



besertamuj 



selalu 



j 



AkiT 

7= 




Randy dan Debby mendapat masalah besar dalam 
pelajaran selanjutnya. Jangan lewatkan! 




Cerita Alkitab Kita 



Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ada 
beberapa orang yang percaya kepada Dia dan 
mengikuti-Nya. Orang-orang ini disebut 
"murid-murid." Yesus mengajar mereka tentang 
banyak hal. Dia memberikan kepada mereka 
kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit 
dan bahkan untuk membangkitkan orang mati. 

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya 
untuk menceritakan kepada orang-orang Israel 
tentang Allah. Yesus berkata kepada 
murid-murid-Nya bahwa mereka akan 
diperlakukan sangat buruk. Beberapa orang 
akan membenci mereka. Mereka akan dilukai. Bahkan ada orang yang berusaha membunuh 
mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka bahwa Bapa mereka di surga akan selalu 
menjaga mereka. Tidak ada sesuatupun akan terjadi pada mereka tanpa Tuhan seijin Tuhan. 

Untuk menunjukkan kepada murid-murid-Nya 
bagaimana Tuhan akan menjaga mereka, Yesus 
berkata bahkan tidak ada seekor burung pipit 
yang kecil jatuh ke tanah dan mati tanpa diketahui 
oleh Bapa yang di surga. Yesus berkata, 
"Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit 

Yesus ingin supaya kita tahu bahwa Bapa di 
Surga juga menjaga kita. Tuhan tahu semua 
tentang kita. Yesus berkata, "Setiap rambut di 
kepala kita sudah dihitung." Coba pikirkan 
Tuhan tahu berapa banyakjumlah rambut di 
kepalamu. Ini menunjukkan bahwa Bapamu 
di surga sangat mengasihimu. 





Ketika Yesus kembali ke Surga, dia berkata 
kepada murid-murid-Nya untuk pergi ke seluruh dunia 
dan untuk memberitakan Injil pada setiap orang. 
Yesus ingin setiap orang tahu bahwa Dia mati untuk 
dosa-dosa mereka dan bahwa Dia ingin menjadi Juru Selamat 
mereka. Jika kita telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat 
kita, Dia ingin agar kita juga menceritakan kepada orang lain. Dan 
Dia telah berjanji untuk selalu bersama dengan kita. Dia berkata, 
"Aku akan selalu bersamamu." Betapa menakjubkan, jika Yesus 
selalu bersama dengan kita. (lihat Matius 10) 



1 



a 




13 




e a 




Halaman teka-teki ini untuk kalian simpan. Mohon JANGAN kirimkan ini kembali kepada kami. 

Ini ada beberapa kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 5:36. Kata-kata yang 
tersembunyi dalam beberapa angka pada jam dinding. Ketika kalian menemukan sebuah kata, 
letakkan itu dalam kotak di bawah yang angkanya sama dengan kata itu. Kemudian pelajari ayatnya. 



3 




6 



Halaman Pertanyaan 

Waktu bercerita 1 Pelajaran 2 



Tolong isi halaman ini dan kembalikan kepada kita 



x 

X 

— 

z 
< 

< 

G 

2 f 

j 3 
" +j 

>> 

r ^ 



z 3 

'3 « 

E £ 

3 W 

5 '+-* 

- 'j 

S _* 

< s 

Cu 



3 



ri 



ri 



d CJ 

| 

i 

I 

- 



K 



17 Ini ada 4 hal yang Yesus lakukan bagi mereka yang menjadi 



milik-Nya. Letakkan setiap huruf dari kotak-kotak pada bagian 
yang kosong diatas nomer yang cocok. 



Yesus M_NG_SIHI kita. 

1 2 

Yesus EDU I pada kita. 

3 4 

Yesus M E JAG kita. 

5 6 

Yesus S LAL beserta dengan kita. 

7 ' " 8 4 

1 



Ĕ _] 



N 




8 



U 



2^ Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada beserta kita ketika kita mengerjakan gambar 
di bawah ini. Lihat gambar-gambar dan isilah bagian-bagian yang kosong. 





Yesus ada bersama dengan kita ketika kita b 
Yesus ada bersama dengan kita ketika kita t 
Yesus ada bersama dengan kita ketika kita 111 
Yesus ada bersama dengan kita di 111 




mobil. 



hari. 



Silahkan tulis 

Nama 



Tanggal lahir 



Usia 



Orang tua/Wali 
Alamat e-mail _ 
Kota 



Negara 



Kode Pos 



Ingatlah untuk mencari Randy dan Debby di balik halaman inil 



WAKTU BERCERITA 1 - PELAJARAN 2 



ST1-L2-301NA 




A Tulis Alamat Murid di Atas 



Letakkan gambar senyum pada Randy apabila kamu mengirimkan kembali 
Halaman Pertanyaanmu dalam waktu 3 hari. 



OHONYHHd 
!VcIW31 



ZMVIV13J-lVIM)Mnim 



:ubq 



